
BkkbM 



Kebijakan dan Strategi 
Advokasi, KIE dan Penggerakan 

integrasi Pembangunan Lintas Sektor 

di Kampung KB 








PENGERTIAN KAMPUNG KB 


Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang 

memiliki kriteria tertentu dimana terdapat 

KETERPADUAN program KKBPK dan 
pembangunan sektor terkait yang 

dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. 





f -j?L * si'f* :ry, ••*''** ** 

ifi^T' *■*' iiriFtjrv-'k&r 
^ &fOb* -^i.O 


A . I ./ \ r^g 

/ jjcr/H ^ ■ - v: 
4 ■ •■*' /p •. lir 


"Kampung KB" 

Telah diresmikan oleh Presiden RI pada 
tanggal 14 Januari 2016 di Desa 


Mertasinga Kecamatan Gungung Jati 
Kabupaten Cirebon 



DIRANCANG SEBAGAI 
BENTUK PENGGARAPAN 
PROGRAM KKBPK 
SECARA TOTAL DI LINI 
LAPANGAN 



Kampung KB disetujui oleh Presiden RI 



sebagai kegiatan prioritas untuk untuk mengimplementasikan Cita ke-3, 5 dan 8. 

















RoadMap Kampung KB 



• Konsep 
Kampung KB 
sebagai 
kegiatan 
prioritas 
disetujui oleh 
Presiden RI. 

• Alokasi 
anggaran 
pencanangan 
mulai 

dimasukan 
didalam usulan 
R KA-K/L 


• Target pembentukan 
Kampung KB dalam 
Renja BKKBN TA 
2016: “Satu Kampung 
KB per 

Kabupaten/Kota” 

• Pencanangan 
Kampung KB di 
Cirebon oleh Presiden 
RI (14 Jan 2015) 

• Penyusunan Payung 
Hukum (PerPres) 
Kampung KB 

• Indikator KKBPK 
tercapai 100% 

• Indikator lintas sektor 
bidang tercapai 70% 

• Muatan lokal sesuai 
kebutuhan masyarakat 


• Terbentuknya 
Satu Kampung 
KB di setiap 
kecamatan; 

• Indikator KKBPK 
tercapai 100% 

• Indikator lintas 
sektor bidang 
tercapai 80% 

• Muatan lokal 
sesuai 
kebutuhan 
masyarakat 


• Terbentuknya 
Satu Kampung 
KB di 50% desa 
miskin; 

• Indikator 
KKBPK tercapai 
100% 

• Indikator lintas 
sektor bidang 
tercapai 90% 

• Muatan lokal 
sesuai 
kebutuhan 
masyarakat 


Terbentuknya 
satu Kampung 
KB disetiap 
Desa Miskin* 
Indikator 
KKBPK tercapai 
100 % 

Indikator lintas s 
ektor bidang 
tercapai 100% 
Muatan lokal 
sesuai 
kebutuhan 
masyarakat 













TUJUAN: 


SINERBITAS 


MENINGKATKAN 
KUALITAS HIDUP 
MASYARAKAT 


KRITERIA: 

1. JUMLAH KPS - KS1 DI 
ATAS RATA-RATA, 
PESERTA KB DI BAWAH 
RATA-RATA 

2. KUMUH, PESISIR, DAS, 
KAWASAN MISKIN, 
TERPENCIL, 
PERBATASAN, PADAT 
PENDUDUK 

3. Kreteri Khusus 
sesuai kondisi Desa 



Penggarapan 

FgngsfTrflsHm 

Panduduk 


Nfiggffrspsn 

Pembangunan 

bin 


PtflgglMfAWi 
Kft K,M 


l r rnai#rJp«n 

PembinuMnan 


MASYARAKAT 

SEHAT 

BAHAGIA 

SEJAHTERA 


^AfPUNG^ 


Pnnti^iiliEi 

K^dtllin 


Mrilgftiiupfltiir 

taud Ehiihurn I 


r 



[ ■ 

-i n ;l- iji i,;., i 

i IjrfUp 

■J 

L 


J 


KEGIATAN: 

ANTAR PEMERINTAH. 
SEKTDR SWASTA DAN 
PARTISIPASI 
MASYARAKAT 


r 


1 

[ ’ 

'endJdihai; 

: j 

L 


J 


KONDISI SAAAT INI 
SUDAH ADA 
DICANANGKAN 487 
KAMPUNG KB DI 


KABUPATEN/KDTA 







STRATEGI 


KEBIJAKAN 

Meningkatkan komitmen Pemangku 
Kebijakan 

Meningkatkan kualitas data dan 
informasi 

Meningkatkan sinergitas Program dan 
Kegiatan Antar Dinas dan Mitra 
Meningkatkan partisipasi masyarakat 



Petakan Profil Wilayah Sasaran dan 
Sediakan Data dan Informasi 
Advokasi kepada Pemangku Kebijakan 
(Bupati, Sekda, Bappeda) 
Sinkronisasikan program dan kegiatan 
antar Dinas untuk mengintervensi 
kebutuhan di Kampung KB 
Promosi ke Mitra Kerja (CSR) 
Penguatan perencanaan program dan 
anggaran melalui ADD dan AD 
Tingkatkan kapasitas Pengelola dan 
Kader 


PROGRAM DAN KEGIATAN 

Penyusunan Profil Wilayah dan Identifikasi kebutuhan Wialyah 
sasaran 

Penyusunan Kebijakan (SK Pokja Kampung KB Tingkat Kab/Kota) 
Workshop Integrasi Perencanaan Program Kegiatan di Kampung KB 
Pembinaan kepada Perangkat Desa dan Pembina Desa terkait 
Perencanaan Program Anggaran Kampung KB (ADD dan AD) 
Pelatihan untuk Pokja Kampung KB Tingkat Desa 
Lokakarya Kampung KB di Tingkat Desa 
Promosi kampung KB ke Mitra Kerja 
Publikasi Kampung KB melalui berbagai media 


PELAKSANAAN 
KEGIATAN 
DI KAMPUNG KB 
setiap Kecamatan 


















STRATEGI ADVOKASI, KIE DAN PENGGERAKAN 


PEMBENTUKAN 
TIMPOKIA 
KABUPATEN 
DAN POKJA 
KAMPUNG KB 


Tingkatkan 
Pemahaman 
Mengenai 
Kampung KB 



Sajikan Profil, 
Data, & 

I nformasi 
Wilayah 
Sasaran 



SK Tim Pokja 
Kab/ Kota dan 
Pokja 
Kampung KB 


PEMANGKU 
KEBIJ AKAN, 
MITRA KERJA 
& MASYARAKAT 



Sinkronisasi 
kebijakan dan 
perencanaan 
program dan 
anggaran 



PELAKSANAAN 
KEGIATAN DI 
KAMPUNG KB 
SETI AP 
KECAMATAN 


Rencana 
Kerja 

Dan Kegiatan 
Di Kampung 
KB 


Tingkatkan 
kapasitas Pengelola 
dan kader untuk 
melaksanakan 
kegiatan di 
Kampung KB 



Keterpaduan 
Perencanaan Program, 
Kegiatan dan Anggaran 
(termasuk ADD dan 
AD) 7 






















Pelindung/Penanggung Jawab 

— Gubernur 

Penasehat: Forkompinda 
Ketua: Sekda/Asisten /Bappeda 
Sekretaris: Perw BKKBN/OPD KB 
Anggota: OPD/Sektor terkait 


Pelindung/Penanggung Jawab 

- Bupati/Walikota 
Penasehat: Forkompinda 
Ketua: Sekda/Asisten /Bappeda 
Sekretaris: OPD KB 
Anggota: OPD/Sektor terkait 


Pelindung/Penanggung Jawab 

- Camat 

Penasehat: Forkompinda/Kec 
Ketua: (sesuai kebutuhan) 
Sekretaris: (sesuai kebutuhan) 
Anggota: Sektor terkait 



Pengorganisasian 
Kampung KB 


Pelindung/Penanggung Jawab 

- Kepala Desa/Lurah 

Penasehat 

- BPD, LPM, PPKBD, Ka TP PKK 

Ketua 

- Ka Dusun/Ka RW/Tokoh Masyarakat 

Sekretaris 

- Sub PPKBD 
Bendahara 

- Pengurus PKK RW 
Seksi-seksi 

- Seksi Keagamaan, Seksi Pendidikan, Seksi 
Kes Reproduksi, Seksi Kasih Sayang, Seksi 
Sosial Budaya, Seksi Ekonomi, Seksi 
Perlindungan, dan Seksi Pelestarian 
Lingkungan 














Pelaksanaan Operasional 


1. KIE (Individu, Kelompok, dan Massa) oleh Toma/ Toga dengan 

memanfaatkan media dan saluran komunikasi yang ada di 
kampung. 

2. Pembinaan Ketahanan Keluarga secara terpadu melalui 

berbagai Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja/Mahasisa, 

UPPKS) dan melalui kegiatan sektor lainnya yang ada di 
Kampung/desa/ kelurahan 

3. Pelayanan KB-KR melalui faskes, jejaring dan jaringan 
kesehatan. Pelayanan KB-KIA juga dapat dilakukan di 
Posyandu. 

4. Pelayanan KKBPK juga dapat dilakukan melalui rujukan ke 

fasilitas pelayanan yang lebih tinggi. 


Intervensi Program 

irAnSalan 

8 FUNGSI KELUARGA 



, Agama, 
Reproduksi, 
Kasih Sayang, 
Perlindungan, 
Pendidikan, 
Sosial Budaya, 
Ekonomi, 
Pelestarian 
lingkungan 


Program Pembangunan 
Lintas sektor 

(Fisik & Non Fisik) 













IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN 
PENGUATAN KAMPUNG KB DENGAN 8 FUNGSI KELUARGA 



1. FUNGSI AGAMA 

- Pembinaan keagamaan di masjid dan Diniiyah 

- Lomba Anak Sholeh 

- Diklat Rhamadan 


2. Fungsi Sosial Budaya 

- Gotong Royong, Menyantuni Anak Yatim 

- Kesenian Tradisional 

- Musyawarah untuk mufakat 


Fungsi Cinta Kasih 

- Ramah Anak 

- P 4K ( Program persalinan dan Pencegahan 
komplikasi 


Fungsi Perlindungan 

- Pojok Curhat 

- Perlindungan Anak 

































IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KELUARGA 

DI KAMPUNG KB 



5. Fungsi Reproduksi 

- Pelayanan , KRR. P1K R , 

- PKPR, 

6. Fungsi Pendidikan 

_ BKB, BKR, PAUD, Program Paket A,B,C dengan kelompok 
tani 

- Pembebasan Biaya Sekolah dari SD sampai SMA di luar 
BOS 

- Bea Siswa Keluarga Akseptor KB terancam DO dan 
Berprestasi ke Perguruan Tinggi 


8. Fungsi Lingkungan 

- PHBS dalam RW Siaga Aktif 

- Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) 

- KWT ( Kelompok Wanita Tani) 


Fungsi Ekonomi 

- Pengembangan UPPKS, - BPC AKU 

- Pengembangan UKM, - BUMDES, - Koperasi 

- Ketahanan Pangan 20 Ton , - KUBE, - UEP 























NO 


KEBUTUHAN 

BIDANG 


MENU 
INTEGRASI 
PROGRAM DAN 
KEGIATAN 
SESUAI 
KEBUTUHAN 
PEMBANGUNAN 
DI KAMPUNG KB 


Bidang Kependudukan, 
KB dan Pembangunan 
Keluarga 


Bidang Kesehatan 


Bidang Sosial Ekonomi 


KEGIATAN 


1. Melakukan Pendataan atau Pemukhtahiran Data Keluarga serta membuat 
Peta Keluarga. 

2. Melakukan penyuluhan, penggerakkan dan KIE kepada masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan KB. 

3. Melakukan pembinaan, penyuluhan, KIE kepada kader-kader dan remaja 
untuk mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina 
Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Pusat 
Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. 


1. Melakukan pelayanan kesehatan dan gizi kepada masyarakat 

2. Membangun/memfasilitasi ketersediaan posyandu 

3. Melakukan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 

4. Memfasilitasi ketersediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

5. Membangun/memfailitasi ketersediaan sanitasi yang layak 

6. Membangun/memfasilitasi ketersediaan apotik 

7. Mensosialisasikan Gerakkan Hidup Sehat dan Perilakuk Hidup Bersih dan 
Sehat kepada masyarakat. 

1. Melakukan forum pemberdayaan ekonomi masyarakat 

2. Membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat (KUBE, 
P2WKSS, UPPKS, UKM dan lain-lain) 

3. Memfasilitasi ketersediaan akses permodalan bagi masyarakat (KUR, KUD, 
CSR dan bantuan modal lainnya). 

4. Melakukan pendampingan usaha (pengelolaan usaha, bahan baku, 
produksi, pemasaran). 

5. Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi (Alat Tekhnologi 
Tepat Guna) 

6. Meningkatkan/memfailitasi lapangan pekerjaan 

7. Dst, diisi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, 
Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan disesuaikan 
dengan kebutuhan wilayah setempat. 





NO 


KEBUTUHAN 

BIDANG 


MENU INTEGRASI 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

SESUAI 

KEBUTUHAN 

PEMBANGUNAN 

DI KAMPUNG KB 


Bidang Sosial 
Kemasyarakatan 


Bidang Pendidikan 


Bidang Agama 


Pemukiman dan 
Lingkungan Hidup: 


8 Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 


9 


Bidang Lainnya 


KEGIATAN 


1. Mensosialisasikan Implementasi program Keluarga Harapan 

2. Menyiapkan/memfasilitasi sarana prasarana bagi bagi penyandang disabilitas 

3. Melakukan perlindungan orang miskin dan anak terlantar 

1. Melakukan program wajib belajar 12 Tahun 

2. Melakukan kelompok belajar paket A, B, dan C 

3. Memfasilitasi ketersediaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

4. Membentuk BKB Holistik Integratif, PAUD. 

5. Melakukan pelatihan keterampilan bagi masyarakat (menjahit, perbengkelan, 
otomotif, pertanian, perikanan, elektronik, dll) 

6. Dst, diisi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan 
Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan kebutuhan 
wilayah setempat. 


1. Membangun/memfasilitasi keterserdiaan sarana dan prasarana peribadatan 
yang layak. 

2. Membangun/memfasilitasi pesantren/forum pembelajaran bagi anak untuk 
bisa baca Al-Qur'an 

3. Memfasilitasi aktifitas keagamaan 

1. Membangun/Memperbaiki rumah untuk layak huni. 

2. Membangun/memfasilitasi ketersediaan sanitasi lingkungan. 

3. Membangun/memfasilitasi sarana dan prasarana transportasi (jalan dan 
jembatan) 

1. Melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan 
anak. 

2. Membangun/memfasilitasi ketersediaan fasilitas sarana prasarana anak (ruang 
publik/lapangan bola) 

Kegiatan lainnya 





INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Data dan Informasi 

Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang 
bersumber dari Pendataan Keluarga, capaian 100 % 

2 . Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

a. Terbinanya peserta KB aktif (CU/PUS) 

b. Meningkatnya peserta KB baru (PB) 

c. Meningkatnya kualitas kesertaan ber KB 
(PA ganti cara ke MKJP) 

d. Unmet need < 10 % 

3 . Keluarga Sejahtera & Pembangunan Keluarga 

a. Partisipasi Keluarga yang memiliki balita dalam BKB 

b. Partisipasi Keluarga yang memiliki remaja dalam BKR 
C. Partisipasi Keluarga yang memiliki lansia dalam BKL 


mt/utan 


d. Semua anak (0-18 th) mendapatkan akta kelahiran. 

e. Semua remaja dapat aktif dalam BKR dan PIK-R 

f. Meningkatnya partisipasi keluarga pra-s dan KS I dalam 
kelompok UPPKS 

g. Kelompok usila/lansia terlayani dalam BKL/Posbindu 

h. Terbinanya lingkungan/kampung yang ber-PHBS 
melalui PKLK & KESLING 

i. Mencegah terjadinya KDRT dan traficking 

j. Semua anak usia 7-12 th dan 13-15 th bersekolah 
K. Tidak ada perempuan yg buta aksara, melalui 

berbagai kegiatan. 





ftn/utftif 


l. Jumlah dukungan (sarana, prasarana, dan 
pembiayaan) dari berbagai sumber; 

m. Peningkatan frekuensi dan Kualitas KIE 
dan Pelayanan; 

n. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan 
kader; 

o. Komitmen lintas sektor, mitra kerja dan 
masyarakat. 


- \ 

BERSAMA-SAMA 
MEMBANGUN DI 
KAMPUNG KB 



TINGKATKAN 
KUALITAS 
MASYARAKAT DI 
KAMPUNG KB 

















